WikipediA 

Bahasa Komoro 


Bahasa Komoro atau (Shikomor) adalah bahasa yang 
secara luas dituturkan di kepulauan Komoro , yakni 
kepulauan yang merdeka di samudera Hindia, juga 
dituturkan di Mozambigue , Madagascar dan juga 
Mayotte . Bahasa ini sangat mirip dengan bahasa Swahili, 
dan bahkan dapat dikategorikan sebagai varian atau dialek 
dari bahasa Swahili , hanya saja bahasa Komoro sangat 
banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Tiap-tiap pulau 
memiliki dialek yang berbeda-beda; di Anjouan bahasa 
ini disebut Shindzuani, di Moheli disebut Shimwali, 
sedangkan di Mayotte disebut dengan Shimaore, dan di 
Grande Comore disebut dengan Shingazija. Tidak ada 
aturan resmi dalam hal penulisan, tetapi abjad Arab dan 
Latin dipakai secara luas. 

Shimasiwa adalah nama lain dari bahasa Komoro, yang 
bermakna "bahasa dari pulau-pulau (Komoro)". Bahasa 
ini adalah bahasa resmi untuk menyanyikan lagu 
kebangsaan Komoro Udzima wa ya Masiwa . 

Bibliografi 

■ (Prancis) Ahmed-Chamanga, Mohamed. (1992) 

Lexique Comorien (shindzuani) - Frangais. Paris: 

L'Harmattan. 

■ (Prancis) Ahmed-Chamanga, Mohamed. (1997) 

Dictionnaire frangais-comohen (diaiecte 
Shindzuani). Paris; L'Harmattan. 

■ (Inggris) Johansen, Aimee. A History of Comorian Linguistics. in John M. Mugane (ed.), 
Linguistic Typoiogy and Representation ofAfhcan Languages. Africa World Press. Trenton, 
New Jersey. 

Pranala luar 


■ (Inggris) Maore Comorian (http://www.ethnologue.com/show language.asp?code=swb) di 
Ethnologue 

■ (Inggris) Mwali Comorian (http://www.ethnologue.com/show language.asp?code=wlc) di 
Ethnologue 

■ (Inggris) Ndzwani Comorian (http://www.ethnologue.com/show language.asp?code=wni) di 
Ethnologue 

■ (Inggris) Ngazidja Comorian (http://www.ethnologue.com/show language.asp?code=zdi) di 
Ethnologue 

■ Shingazidja (http://www.chez.com/shingazidja/) 


bahasa Komoro 

Shikomor 

Dituturkan di Komoro and Mayotte 


Wilayah 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


kepulauan Komoro dan 
Mayotte ; juga Madagascar dan 
Reunion 

tak diketahui (700,000; versi 
1993) 

Niger-Kongo 
■ Atlantic-Congo 
■ Benue-Congo 
■ Bantoid 
- Bantu 

- Northeast Coast Bantu 
■ Sabaki 
■ Swahili 

■ bahasa Komoro 
Kode bahasa 


ISO 639-3 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Komoro&oldid=15570802 ' 



































Halaman ini terakhir diubah pada 11 September 2019, pukul 23.20. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-Berb agi Se rup a Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Keten tuan Pengg unaan untuk lebih jelasnya. 




